WikipediA 


Bahasa Manx 


Bahasa Manx (Gaelg atau Gailck, dilafazkan sebagai 
[gilk] atau [gilg]), juga dikenal sebagai bahasa Gaelik 
Manx, adalah sebuah bahasa Goidelik yang dipertuturkan 
di Pulau Man. Penutur ibu terakhir bahasa ini, Ned 
Maddrell, meninggal pada tahun 1974, tetapi bahasa ini 
sudah dihidupkan ulang setelah itu, dan sekarang 
merupakan wahana pengajaran di Bunscoill Ghaelgagh, 
sebuah sekolah dasar untuk anak-anak yang berumur 
antara empat sampai sebelas tahun di St. John's, Pulau of 
Man. 

Hampir 2.000 jiwa dilaporkan menuturkan bahasa ini. 


Referensi 


1. A Manx (http://www.ethnologue.com/language/gl 

v) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Manx". 

Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Manx 

y Ghaelg, y Ghailck 

Pelafalan 

a'yilk, a'yilg 

Dituturkan di 

Pulau Man 

Etnis 

Suku Manx 

Punah 

Punah sebagai bahasa ibu 
pada tahun 1974 setelah 
kematian Ned Maddrell.M 

Kebangkitan 

Terdapat seratus orang 
menuturkan bahasa ini. 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Keltik 


■ Keltik Kepulauan 


■ Goidelik 


- Manx 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Pulau Man 

Diatur oleh 

Coonseil ny Gaelgey (Manx 
Gaelic Council) 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

gv 

ISO 639-2 

giv 

ISO 639-3 

giy 

ISO 639-6 

glvx (historis) 

rvmx (revitalisasi) 

Glottolog 

manxl243 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/manx 


1243)13 

Linguasfer 

50-AAA-aj 

































Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Manx&oldid=14288316" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Oktober 2018, pukul 06.18. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 










